os Roh Kudus Datanglah 3 1» Lebih Kuat 


oz Gorilla 


FIRMAN TUHAN MEMANGGIL SEMUA ORANG BERDOSA 
UNTUK BERTOBAT, KARENA ANUGERAH PENGAMPUNAN- 
NYA SANGAT BESAR, LEBIH DARI “DOSA” APAPUN DAN 
KASIH-NYA MAMPU MEMULIHKAN KEHIDUPAN YANG 
TELAH RUSAK KARENA DOSA 


Suatu kali ada seorang bernama Edwin 
Stanton, seorang rival politik yang terkenal 
bermulut tajam, pada awal Perang Saudara 

mengatai Abraham Lincoln, Presiden AS, 
dengan sebutan “Gorila!”. 


Abraham Lincoln tidak pernah 
menanggapinya, malah menunjuknya 
sebagai Sekretaris Perangnya pada 

tahun 1862. Pada saat koleganya 
mempertanyakan keputusan aneh itu, 
Lincoln hanya menjawab, “Karena ia adalah 
orang terbaik untuk pekerjaan itu.” 


Keduanya saling bahu-membahu dalam 
pemerintahan selama perang sipil. Mereka 
bekerja bersama-sama sampai malam yang 

naas di teater Ford ketika peluru mengakhiri 
hidup Sang Presiden. Menurut saksi mata, 
Edwin Stanton menunduk dan memandang 
wajah pria yang ia pernah lawan serta 
mengucapkan kata-kata, “Di sini terbaring 
penguasa terbesar manusia di dunia yang 
pernah ada.” 


Dihehaskan 


“Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap 
dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku!” 
(Mazmur 51:11). Pertobatan adalah jalan 
untuk kembali kepada Allah. Mazmur ini 
menceritakan sikap dan perasaan hati Daud, 
ketika mendapat teguran dari nabi Natan, 
setelah ia berzinah dengan Batsyeba dan 
merancangkan pembunuhan untuk Uria, 
suami Batsyeba. 


Daud menerima teguran itu dengan hati 
yang terbuka (Il Samuel 12:13) tetapi anak 
hasil perzinahan dengan Batsyeba mendapat 
tulah dan sakit. Tapi Daud dengan tekun 
mendoakan dan berpuasa untuk anak itu 
sampai tujuh hari (Il Samuel 12:16:18). 


Segala perasaan hati yang bertobat, 
dipersembahkan Daud kepada Tuhan, 

dan tercermin melalui Mazmur ini. Di 

ayat 14, melalui doa pertobatannya, 

Daud menyatakan pengharapan dan 
permohonannya dengan berseru 
“Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan 
karena selamat yang dari pada-Mu, dan 
lengkapilah aku dengan roh yang rela!” 


Ketika Tuhan berkenan mengampuni dosa, 
maka orang berdosa diselamatkan, yang 
mengandung tiga hal, yaitu dibebaskan dari 
dosa, dosa-dosanya dihapuskan dan tidak lagi 
diingat oleh Allah (Yesaya 1:18), dibebaskan 
dari hukuman dosa (ayat 9 —10), dilayakkan 
kembali di hadapan Allah (ayat 11—13). 


“Pertobatan" tidak hanya berisi penyesalan, 
tapi juga pengharapan. Yudas Iskariot tidak 
menerima pengampunan, karena dia hanya 
“menyesal” telah menjual Yesus. “Pada waktu 
Yudas, yang menyerahkan Dia, melihat, 
bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, 
menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang 
yang tiga puluh perak itu kepada imam-imam 
kepala dan tua-tua” (Matius 27:3). 


Penyesalannya tidak membentuk pertobatan 
karena Yudas tidak mau berharap untuk 
mendapatkan pengampunan, akibatnya dia 
tidak kuat menanggung penyesalannya, yang 
membuatnya bunuh diri (Matius 27:5). 


Daud tidak hanya menyesal, tapi dia 
juga berharap untuk mendapatkan 
pengampunan atas semua dosanya. 
Pengharapan itu muncul ketika dia sadar 
bahwa dosa telah membuat dia tersingkir 2 
dari hadapan Allah dan membuatnya 
dalam posisi tidak layak berada dalam 
hadirat Allah. 


Tanpa Tuhan dalam hidupnya, dia tidak ada 
bedanya dengan hewan, yang hanya sekedar 


hidup tanpa ada tujuan yang kekal. Keberanian 


berharap kepada Tuhan, didasarkan oleh 


pengertian bahwa Tuhan adalah Allah yang 
penuh kasih dan kemurahan, Dia tidak pernah 
memandang hina hati yang bertobat. “Korban 
sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang 
hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan 
Kaupandang hina, ya Allah.” (Ayat 19). 


Firman Tuhan memanggil semua orang 
berdosa untuk bertobat, karena 
anugerah pengampunan- 
Nya sangat besar, 
lebih besar dari 
“dosa” apapun dan 
kasih-Nya mampu 
memulihkan 
kehidupan yang 
telah rusak 
karena dosa. 

H (Pdt. Samuel “ 
Handoko). 


3 


PLAY 


a— 


oh Kudus dikirim sebagai penolong 

bagi kita. Barangsiapa meminta 

tuntunanNya, akan mendapatkan 
hikmat dan kuasa,” demikian disampaikan Pat. 
Philip Mantofa dalam kotbahnya di KKR khusus 
bagi anak-anak “Roh Kudus Datanglah” (RKD) 
yang diadakan GMS “My Home” Medan di 
Regale International Convention Center, Medan, 
pada hari Sabtu (12/9) lalu. 

Sebelumnya, jemaat EagleKidz GMS Medan 
berlatih mendoakan orang lain di area khusus 
yang disebut “iPray” setiap akhir ibadah 
minggu. Di sana mereka dengan didampingi 
pembimbing ketika mendoakan jemaat umum. 

Luar biasa! KKR RKD ini dihadiri oleh 
anak-anak usia empat hingga dua belas tahun 
dan puluhan orang sakit dari berbagai usia 
berdatangan. Total kehadiran mencapai angka 
1650 orang. 

Ketika KKR dimulai pukul 18.00 WIB dengan 
pujian bagi Tuhan, anak-anak pun dengan 
antusias keluar dari antara tempat duduk 
untuk ikut menyanyi dan menari. Di bagian 
lain, para pendoa yang terdiri dari anak-anak 
maupun remaja dan orang dewasa mendoakan 


orang-orang sakit. Anak-anak semakin larut 
dalam penyembahan ketika tim paduan 
suara anak-anak menyanyikan pujian “Holy 
Spirit rain down”. Hadirat Tuhan memenuhi 
seluruh ruangan. 

Saat menyampaikan Firman Tuhan, 

Pdt. Philip mengajak semua jemaat 
bergandengan tangan sementara beliau 
berdoa agar semua orang dapat mengalami 
pribadi Roh Kudus. Di saat itulah, 
kesembuhan terjadi, dan banyak orang 
mengalami lawatan-Nya. Kemudian, Ps. 
Philip mendoakan semua orang yang hadir, 
khususnya anak-anak untuk menerima 
baptisan Roh Kudus. Banyak di antara 
mereka mulai berkata-kata dalam bahasa- 
bahasa yang baru. 

Seorang ibu mengalami kecelakaan lima 
tahun lalu dan tulang belakangnya bergeser 
sehingga terasa sakit dan harus memakai 
alat bantu di bagian pinggang untuk bisa 
berjalan. Puji Tuhan setelah didoakan bisa 
berjalan tanpa sakit dan lepas alat bantu. 
Saat altar call banyak anak menerima Yesus 
sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi. 
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan! 8 
(Rob) 


KOMUNITAS 


"xBERDOA 


Anwar Hudiono (62 thn) menderita dinaikkan, Pak Anwar tanpa sadar 


stroke ringan pada bulan Februari 

2015. Ia sudah memeriksakan diri ke 
dokter, dan sempat menjalani rawat 
inap selama sepuluh hari, tapi belum 
sembuh secara total. Tangan kiri dan 
kaki kirinya masih terasa berat untuk 


digerakkan. Waktu pertama kali datang 


ke KKR CG “Limitless” (26/8) lalu, 
tangannya selalu jatuh terkulai setiap 
kali dicoba diangkat. 


“Saya datang malam itu dengan 
harapan ingin mendapatkan 
kesembuhan!” kata Pak Anwar. 


“Doa orang benar sangat besar 
kuasanya, ini berarti setiap orang 
percaya, termasuk anggota CG, 
memiliki kuasa ketika mendoakan!” 
kata Pdp. Adrian Sarwono yang selalu 
mendorong anggota CG untuk aktif 
mendoakan orang-orang yang datang 


dengan pergumulan. Malam itu, setiap 


orang yang menanggapi altar call, 
langsung didoakan oleh para anggota 
CG. “Saya didoakan oleh lebih dari 20 
orang anggota CG,” kata Pak Anwar. 


Selesai didoakan, ketika pujian 


mengangkat tangan kirinya untuk 
menyembah Tuhan. Saat itu dia baru 
sadar bisa mengangkat tangan kiri 
tanpa rasa sakit dan dalam waktu 
yang lama. Bahkan kakinya juga 
ringan melangkah. Haleluya! 


Puji Tuhan, kini Pak Anwar 
bisa bekerja lagi dan berkomitmen 
untuk lebih lagi beribadah kepada 
Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan 
keputusannya untuk dibaptis 
pada hari Minggu (6/9) lalu. “Jika 
Anda belum bergabung, cepatlah 
bergabung dengan CG, 
karena di sana Anda 
akan mendapat 
banyak hal positif 
dan mujizat!” 
pesannya. Segala 
pujian bagi 
Tuhan! 8 


DOA ORANG BENAR SANGAT 
BESAR KUASANYA, INI 
BERARTI SETIAP ORANG 
PERCAYA, TERMASUK 
ANGGOTA CG, MEMILIKI 
KUASA KETIKA MENDOAKAN 


CV PUSTAKA 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031.6000.7000 ext. 204 
W @GcmStv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


# Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


Recorded at 
MSTV.TV 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


“Kemalasan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


Pdt. Sukirno Tarjadi 


s tayangan Ive 
www.mstv.com 


: Tayangan Ulang 
: Ibadah Minggu II GMS 
: Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 
: 20.00, 23.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


2 (Re-run) 
: Before 30 Show 


“Miracles Edition” 


: Pk.10.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


K 


“(Iri Hati” 


: Pk. 02.00, 05.00, 
: 14.00, 17.00 WIB 
: / www.mstv.tv 

: Pdt. Sukirno Tarjadi 


G GMS RE Al SERV ES 


Mawar Sharon 


Women 


: LIBUR 


Before30 English 


Pk. 08.00, 11.00, 


: 20.00, 23.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


GG MS MAINHALL 
| CEMPAKA IR: SURABAYA 


ai Seed 


hn. Lea Apel Ui. 


@ 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


@ 


“Kesombongan” 

Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 WIB 

/ www.mstv.tv 

Pdt. Sukirno Tarjadi 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu IV 
: GMS Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 WIB / 
: www.mstv.tv 


: “Pure Desire” 

: 02.00, 05.00, 14.00, 
: 17.00 WIB 

: / www.mstv.tv 

: Ps. Philip Mantofa 


: Doa Malam 

: Pk. 19.00 WIB 

: / GMS Main Hall 

: Ps. Philip Mantofa 


e 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 
: Pk.19.30 WIB 

: / www.mstv.tv 


Bagi anda yang ingin 5 


mengiri lan/ 


tulisan, nke 


edaksi V 


"redaksi Voice berhak 


menyeleksi dan menyunting 
setiap tulisan yang masuk 


sesuai standar Voice 


: Before30 English 
: Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 
: Pk.15.00 WIB 

: / www.mstv.tv 


: Army of God 

: Pelajar 

: Pk.16.00 WIB 

: / GMS Main Hall 


Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 WIB 
: / GMS Main Hall 


MIL 
MN 


RADOA 


! Sunday Service 


Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 


: / GMS main hall 


: EagleKidz 
: jadwal lihat di hal. 8 


: Persembahan Diakonia 
: & Misi 
: di setiap ibadah 


! Army of God 
: Pemuda 


Pk.13.00 WIB 


' / GMS Main Hall 


| Before 30 Show 


“Miracles Edition” 
Pk.13.30 WIB 
/ www.mstv.tv 


MINGGU 
18 SEPTEMBER 2015 


Seusai Ibadah 1-4 
di Chapel 


Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Surabaya Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
ebaktian Umum | Pk. 07.00 Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 Keb. AOG Pk. 13.00 
ebaktian Umum III Pk. 16.00 Ibadah Pemulihan (Jumat)  Pk.19.00 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 Sebelah “HERO” Supermarket, KAVA2 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 
ebaktian Anak Pk. 07.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 GMS Revival Madiun 
(Supertrooper # Voltage) Keb. Umum Pk. 07.00 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 Keb. Umum Pk.17.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Keb. Youth Pk.10.00 
(Supertrooper - Voltage) Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 Jl. Bogowonto 1 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Telp: 0351-469869 
(Supertrooper - Voltage) 
English Service GMS One Family Malang 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 Keb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 Keb. Anak | Pk. 07.00 
r.202 (All Stars), convention hall Keb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
(Supertrooper) Keb. Anak II Pk. 10.00 
Keb. Keluarga #4 ProM III Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 
Sabtu Pk. 16.00 Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 
Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 GMS Jombang 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 Keb. Umum | Pk. 07.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. Keb. Umum II Pk. 16.00 
Faglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Bukit Doa “Immanuel” Prigen Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
eb. Umum Pk. 10.00 Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 
Sekretariat & tempat Ibadah: 
GMS Denpasar-Bali (The Light) Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
eb. Umum -Anakl pk. 08.00 WITA Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 
eb. Umum # Anak II pk. 11.00 WITA 
eb. Youth pk. 14.00 WITA GMS Revival Tulungagung 
eb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA Keb. Umum | - Anak I Pk. 07.00 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali Keb. Umum II - Anak II Pk. 16.00 
(Sebelum Depo Bangunan) Keb. Remaja Pk. 10.00 
Telp: 0361-8466437 Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 
Jl. Supriyadi 41 (Cp. Andreas 0896 6941 0754) 
GMS Unity Surabaya Timur 
Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 GMS Revival Jember 
Keb. Umum # Anak 2 Pk. 10.00 Keb. Umum I Pk. 07.00 
GEREJA Keb. Umum 4 Anak3 Pk. 16.00 Keb. Umum Il- Pro-M Pk. 10.00 
MAWAR & HA RO N Ruko Klampis Sguare Keb. Umum III Pk. 16.00 
blok A no. 22-23, Keb. Youth Pk. 13.00 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. Jl. Klampis Jaya Surabaya Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 
E-mail: Info@gms.or.id Cp. Melyana (089677931982/081390801878) Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
$ Eaglekids | Pk. 07.30 
TELP. (031) 60007000 (HUNTING) GMS House of Victory Surabaya Selatan Eaglekids II Pk. 17.00 
FAX : (62-31) 5322452 “ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Persembahan Anda untuk & Rungku Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Gereja Mawar Sharon dan eb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 Telp & Fax 0331-425153 
& Jl. Siwalankerto 145 
Bukit Doa Immanuel Cp. Deky (031-70717173) GMS Kediri 
dapat ditransfer ke: Keb. Umum Pk. 16.00 
No. Rek. A/C 010.049.700.0 GMS Revelation Surabaya Barat Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
BCA Veteran - Surabaya Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 
W @gmschurch eb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.00 
eb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
@GMSwarta Jl. Raya Sukomanunggal GMS Miracle Yogyakarta 
Mk oercja mawar sharon omplek Pertokoan Satellite Town badah Umum Pk. 10.00 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Telp. 031-7319854 Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 
GMS Revival Sidoarjo Pacific Building It. 3, 
eb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 Jl. Laksda Adisucipto 157 
eb. Umum II - Anak Pk. 10.00 elp.0274-555497, fax.0274-557904 


CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
Telp: 0293-314652, 0851 0051 5771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum I #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
Jl. Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 
Ibadah Umum I #Anak | 
Ibadah Umum Il- Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt. M2 — R.Lavender, Adelweis) 
Pk. 10.00 WITA 

Keb. Anak (Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 
Pk. 10.30 WITA 

Keb. Youth (Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 
Pk. 13.00 WITA 

HOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 

Sekret : Jl. A. Yani KM. 3,5 No. B-8, Ruko 
Tanjung Maya , Seberang Poltabes- 
Banjarmasin. 

P : Yuliana (085243551976) 


Cc 

GMS Grace Samarinda 
Keb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

Keb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 

Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Anal Pk. 10.15 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 


(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum 

Keb. Anak 

Jl. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
Keb. Umum - Anak | Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 # Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 
(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 


GMS My Home Medan 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum 4 Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP : Paul (081332212471) 

Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Theo (081995118283) 


GMS Lampung 
Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp 0741-5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


aya dan suami merindukan anak 
5S kedua sejak dua tahun yang lalu. Awal 

tahun 2014 saya sempat hamil tapi 
kemudian bayi tidak berkembang. Kami sedih 
tapi tetap percaya, bahwa Tuhan mempunyai 
rencana terbaik buat kami sekeluarga. Bulan 
November 2014, ketika periksa kesehatan, 
dokter mengatakan bahwa ada kemungkinan 
hormon saya tidak seimbang sehingga besar 
kemungkinan saya akan kesulitan hamil. 


Pada Bulan Maret 2015, Pak Jusuf Sutanto 
menghubungi ayah saya via telpon dan 
mengabarkan bahwa ia akan mendoakan semua 
pasangan yang merindukan anak di Surabaya. 
Beliau teringat kerinduan kami, dan mendoakan 
juga. Puji Tuhan, Bulan April 2015 saya positif 
hamil. Saya masih ingat pagi itu suami saya 
menangis dalam doanya dan berterima kasih 
kepada Tuhan. We were so very happy! 


Namun Tuhan mempunyai rencana lain. 
Kehamilah saya bermasalah. Memasuki usia 
enam belas minggu, dokter mengatakan bahwa 
kepala bayi kami terisi banyak air dan terkena 


Patau Sindrom. Dokter menyarankan bahwa 
bayi kami harus diterminasi. 


Setelah melalui banyak pertimbangan, 
pergumulan dan doa, akhirnya dengan 
berat hati kami harus memutuskan untuk 
mengikuti saran dokter dan melepas bayi 
kami. Operasi pun berjalan lancar. 

Meski di awal sempat sedih, namun 
kami tidak kecewa dengan semua kejadian 
ini. Hubungan kami sebagai suami istri dan 
iman kami pada Tuhan setelah kejadian itu 
justru lebih kuat. 


Tuhan sudah menggenapi janjiNya 
dengan memberikan anak kedua yang 
sangat spesial. Meski tidak lama bersama 
dengan kami tapi pelajaran hidup yang 
diberikannya melebihi apapun juga. Kami 
mengucap syukur atas semuanya. Suami 
saya memberi nama kepada anak kami yang 
sudah pergi itu Maxwell Hambali, karena 
kebaikan Tuhan selalu maksimal dalam 
hidup kita. Segala kemuliaan hanya bagiNya! 
MH (Veronika Nawawi, GMS Jakarta) 


dan bekerja sama dengan Kementerian pengusaha di Surabaya. Meski pengusaha 
bagian Pertanian di Jakarta sejak 2013. ini cukup terkenal, tapi kami belum pernah 
Namun sejak awal saya hanya menginginkan bertemu atau berbicara sebelumnya. Saat 


G3: memiliki bisnis alat-alat pertanian, memperkenalkan saya dengan seorang 


proyek-proyek bernilai enam sampai tujuh milyar — berbincang-bincang, saya menceritakan soal 
rupiah, sebuah nilai yang kecil untuk proyek tawaran proyek dari pemerintah pusat dan 
ukuran nasional. keterbatasan modal kerja, tapi tanpa maksud 
Pada tahun 2014 saya ditawari proyek apa-apa. 
dengan nilai lebih besar. Tapi saya tidak langsung Puji Tuhan, di tengah kesulitan ekonomi 
mengiyakan, karena keterbatasan modal kerja seperti sekarang, pengusaha tersebut justru 
yang saya miliki. Tapi pejabat terkait menyuruh ingin mendukung proyek saya. Saya diminta 
saya memikirkan dahulu hal itu, sebelum untuk melanjutkan tawaran dari pemerintah 
menawarkan kepada pihak lain. dan bersedia memberi modal kerja kepada 
Di rumah, saya memberitahukan perihal saya. Secara terperinci, Beliau menyediakan 
tawaran itu kepada istri saya, lalu mengajak istri sampai 600 milyar rupiah untuk mendirikan 
berdoa untuk terobosan dalam usaha kami. pabrik di Surabaya dan hingga 3 triliyun untuk 
Istri saya cukup kaget ketika mengetahui bahwa modal usaha. 
tawaran itu adalah proyek nasional pengadaan Pada pertengahan bulan Maret hingga 
alat-alat pertanian tahun 2015 yang besarnya April 2015, pengusaha tersebut mengajak saya 
mencapai ratusan milyar rupiah. Tapi modal ke Cina dan memperkenalkan saya kepada 
usaha kami tidak sebegitu besar. Istri saya terus banyak pengusaha, terutama yang berkaitan 
mendoakannya sejak dengan bidang kerja saya. 


bulan November Hasilnya, ada tujuh pengusaha asal Cina 


2014. mau bekerja sama dan sekaligus menanamkan 
Tak diduga, modal di Indonesia. Mereka datang pada 
antara bulan 6 Agustus 2015 lalu untuk survey, dan 
Januari dan akan datang lagi pada 23 Agustus sampai 2 
februari 2015, September 2015. Mereka bergerak di produksi 
ada seseorang traktor empat roda, pemanen tebu, dan grip 


loader yang sebelumnya tidak diproduksi di 
Indonesia. 

Pemerintah mencanangkan proyek yang 
memakai produksi dalam negeri. Dan pabrik 
itu nantinya akan membuat produk dengan 
target dua puluh lima persen kandungan 
lokal pada tahun ini dan empat puluh persen 
kandungan lokal pada tahun depan. 

Memang proyek itu belum resmi saya 
dapatkan karena saya sekarang sedang 
mengurus E-Katalog. Tapi mujizat Tuhan 
yang sudah mengirimkan orang yang mau 
menanamkan modalnya kepada saya, sudah 
sangat luar biasa! Segala kemuliaan hanya bagi 
Tuhan! WM (Kesaksian Yohanes Agus Winarto, 
Jemaat GMS Surabaya) 


FESTIVAL 


ALA 2 


SEBUAH PERJUMPAAN YANG TAK TERLUPAKAN 


23-24 OKT 2015 


PUKUL 1900 WITA 


GOR NGURAH RAI 


JL. MELATI NO 64 DENPASAR - BALI 
SPEAKER: PS. PHILIP MANTOFA 


-, 
CALL CENTER WEB & LIVE STREAMING G TIS ” 


0822.9977.9696 www.fka.orid .IRATIS | 


P 
FKA 24 BALI 


(1-21 OKTOBER 2015) 
FESTIVAL 


K UASA “Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab 
ALLAH be yang bar dr yang KK patas pi 


hal-hal yang tidak kau ketahui" 
Yeremia 33:3 


POKOK DOA 


1. Hadirat Tuhan yang membawa keselamatan, 
kelepasan & kesembuhan. 


2. Banyak orang yang hadir. 
3. Tanda & mujizat. 
4. Panitia "Festival Kuasa Allah 24" 


